"DIM 
ANTARA (PP) 


PERPUSTAKAAN 
LAYANAN MEDIA MONITORING phone o21 386 8155 
LKBN ANTARA email : uluan@antara.co.id 


KONTAN, 20 SEPTEMBER 2011 
HAL 4 


“Kontrak Baru PTPP Hingga 


Agustus Rp 6,3 Triliun 


HINGGA akhir Agustus tahun ini, PT PP Tbk (PTPP) telah 
mengantongi kontrak baru mencapai Rp 6,3 triliun. Jumlah 
itu termasuk kontrak yang diperoleh selama Agustus lalu 
senilai Rp 803 miliar. , 

"Kontrak baru tersebut antara lain proyek Dermaga Te- 
luk Bayur Padang, Kali Pesanggarahan Jakarta, Kali Madi- 
un, Rumah Sakit Kariadi Semarang dan dermaga di Kari- 
angau Kalimantan," kata Betty Ariana, Sekretaris Perusa- 
haan PTPP, kepada KONTAN, Rabu (14/9). 

Sebagian besar, tepatnya 8046, kontrak.yang diperoleh 
PTPP berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 
Hanya 2056 yang berasal dari proyek swasta. 

Betty optimistis, PP bisa mencapai target perolehan kon- 
trak baru senilai Rp 16 triliun di tahun ini. "Biasanya pada 
triwulan ketiga dan keempat kami mendapatkan proyek 
cukup besar," ujar dia. 


Irma Yani Nasution 


